








OHO, BOS?! 


TOLONG 
PANGGIL AKU 
SENIOR SAHO! 


GAYA 
RAMBUT 
Е MEMIKAT 





KEMEJA 
KEREN 














PERMISI, PAK. 





ANDA TIDAK BOLEH 
MELECEHKAN PELAYAN 
DI SINI. SILAKAN 
KELUAR. 





APAAA? 
AKU NGGAK 
MELECEHKAN 
SIAPA PUN. 





CEPAT KELUAR! 
TEMAN-TEMAN, 
SERET DIA. 


„и 


SEBENTAR?!!! 
MEMANGNYA APA 


YANG KULAKUKAN?? 








ITU SANGGAHAN KHAS 
PELAKU PELECEHAN. 






KALAU ADA MASALAH, 
KAU BISA MEMANGGILKU 
KAPAN SAJA. 




















DASAR. DILIHAT 
DARI SISI MANA PUN, 
DIA PASTI SUDAH LULUS 
KULIAH. DI DUNIA INI 
ADA BANYAK COWOK 
ANEH. ADA BANYAK! 








DEVIL 


NUMBER 42 


Cerita: Jang Jin 
Gambar: Um Bi 
Pemberi warna: An Ji 












YA~~ TERIMA KASIH 
ATAS KERJA KERAS 
KALIAN HARI INI~~! 


SELAMAT KARENA 
TUTUP LEBIH AWAL! 
AYO KITA BERSULANG! 








SELAMAAAAT ~! 
















TAPI AKU 
BENAR-BENAR 
KAGET DENGAN 
HANNA. 





KAK JUNWON 
MEMANG BIASA BEGITU. 
TAPI HANNA TERNYATA 
HEBAT. 


IYA. HARI INI 
KAU HEBAT BANGET! 

















DAN KAU JUGA 
CANTIIIK SEKALI. 







YA, KAN, 
LEE JUNWON?? 








KENAPA 
KAU TANYA ITU 
PADAKU?! 










AKU TANYA 
KARENA KALIAN ADA 
DI TIM YANG SAMA. 
KENAPA REAKSIMU 
BERLEBIHAN? 


HANNA. AYO 


















SEBENARNYA 
AKU INGIN DEKAT 
DENGANMU DARI 

KITA AWAL MASUK 
KULIAH. 





BENARKAH? 


YA, 

TAPI KAU KELIHATAN 
SIBUK SEKALI DAN 

SELALU KECAPEKAN. 


YAH, WALAUPUN ITU 
MUNGKIN CUMA 
DEDACAANVI) 





MESKI TELAT, 
AYO KITA BERTEMAN. 












HIKS HIKS! 
AKU TERHARU!!! 








Y KENAPA 
DIA BEGITU? 





TANGISANNYA 
KERAS SEKALI... 





INI PERTEMANAN 
YANG MANIS~~~ 
HUHUHU 






AYO, MARI KITA 
SELESAIKAN! 





HANNA, KAU BISA 
PERGI SENDIRI? 


YA. NGGAK Sy 
USAH KHAWATIR. и | 
RUMAHKU РЕКАТ (AW 

KOK. A 


é 








KENAPA 










HM... KAU 
SUDAH BEKERJA 
DENGAN BAIK 
HARI INI. 





4 


----) 
AR 


KAU 
PASTI CAPEK. 





AH NGGAK! 
SENIOR JUGA 
BEKERJA 
DENGAN BAIK! 


SENIOR TERLIHAT 
COCOK MEMAKAI 
SERAGAM. 





CANTIKNYA. 





AH, YANG 
BENAR? 


IYA. KAKAK COCOK 
PAKAI BAJU HITAM. 








KAU JUGA 
HARI INI... 





HARI INI 
KELIHATAN 
SEDIKIT... 













SENIOR, 
AKU PERGI DULU 
KARENA ADA 
URUSAN LAIN! 








DARI TADI 
KAU TERUS ADA 
DI SITU? 


DARI SAAT DIUSIR? 


















COBA LIH 


TANGANMU 
BENAR-BENAR 
DINGIN. 








HM... SEPERTINYA 
BEGITU... 









KAU KELIHATAN SENANG. 


BENARKAH? 








KAU SEKARANG 
BERTINGKAH 
SEPERTI ANAK 
SEUMURANMU. 














A-AKU PERGI DULU. 


LAGI PULA 
RUMAH KITA JUGA 
CUMA DI DEPAN. 


NGGAK, 
AKU MAU MASUK 
DAN LANGSUNG 
MENGUNCI 









APA? LHO? 
HEI!!! 





WAAAH. AKU 
PASTI GILA... 








YOON HANNA, 
BUKA PINTUNYA! 


SURAT KONTRAKNYA 
ADA DI RUANG TAMU... 









APA KAU BENAR-BENAR 
MENGUNCI PINTUNYA? 








SURAT KONTRAK 
HARUS DICEK SECARA 
MENYELURUH. 










ITU MEMANG 
HAL MENDASAR 
YANG HARUS 
DILAKUKAN. 











SINI KEMBALIKAN. 


INI BUKAN SESUATU 
YANG BISA KAU PEGANG 
SEENAKNYA. 








KAU AKAN 
MENANDATANGANI 
KONTRAK DENGAN 

ORANG LAIN? 










УА... 
AKU SEBENARNYA 
SUDAH INGIN 
MENGATAKANNYA 
PADAMU. 









ADA ORANG LAIN 
YANG MEMBERIKAN 
PENAWARAN LEBIH 
MENARIK DARIPADA 
KAU. 


KALAU BEGITU 
RUMAH INI... 














RUMAH INI MEMANG 
HARUS SEGERA 
DIKEMBALIKAN, 


INI JUGA KESALAHANKU 
KARENA AKU TERLALU 
TERBURU-BURU, JADI 

AKU AKAN MEMBERIMU 

GAJI PARUH WAKTU... 














AKU TERLANJUR 
MENANDATANGINYA 
DULUAN. 





KADANG-KADANG 
ADA MANUSIA 


YANG TIDAK 
MEMERHATIKAN 
HAL MENDASAR 

ITV. 











ITU ADALAH ALASAN 
KENAPA PARA MALAIKAT 
SEPERTIKU KESULITAN. 








Bersambung... 


